PEDOMAN PROPOSAL TUGAS AKHIR 


A. SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR 


A.1 Proposal Penyusunan Tugas Akhir 

A.1.1 Dalam rangka menempuh tugas akhir, mahasiswa diwajibkan menyusun proposal 
atau usulan yang merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Proposal 
pengkajian/penelitian maupun penciptaan/perancangan secara garis besar. 
Proposal adalah suatu bentuk dokumen yang berisikan rencana Tugas Akhir 
yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Oleh karena itu proposal harus ditulis 
dengan kaidah penulisan ilmiah dan dapat memberikan gambaran mengenai 
topik/bahan kajian penelitian ataupun penciptaan/perancangan yang 
dibahas, rencana kerja dan kesiapan dalam pengerjaan TA. Isi proposal TA 
yang akan diajukan meliputi: 


A. 2. Proposal Pengkajian/Penelitian 


i. Sampul Muka 
ii. Lembar Pengesahan 
ii. Daftar Isi 
iii. Daftar Tabel 
iv. Daftar Gambar 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.4 Manfaat Penelitian 
I. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.2 Penelitian Terdahulu 
UI. METODE PENELITIAN 
IV. JADWAL PENELITIAN 
V. DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 


A.3 Proposal Penciptaan/Perancangan 


i. Sampul Muka 
ii. Lembar Pengesahan 
ii. Daftar Isi 
iii. Daftar Tabel 
iv. Daftar Gambar 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 TujuanPenciptaan/Perancangan 
1.4 Manfaat Penciptaan/Perancangan 


II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Ide Perancangan 
2.2 Landasan Teori Penciptaan/Perancangan 
HI. METODE PERANCANGAN 
IV. JADWAL PELAKSANAAN PERANCANGAN 
V. DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 


Jumlah Halaman Proposal MAKSIMAL 30 HALAMAN sampai lampiran, baik 
proposal pengkajian/penelitian maupun Penciptaan/Perancangan 


A. BENTUK DAN UKURAN 


1. Naskah Proposal Tugas Akhir diketik dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 
12 pt, dengan spasi 1,5 lines. 

2. Ukuran kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan kertas HVS 80 gr. Naskah dicetak 
pada satu muka (tidak bolak-balik). 

3. Sampul luar berwarna biru (Soft cover)/jilid buku dengan warna huruf hitam disertai 
lambang/Logo Universitas Maarif Hasyim Latif (proposal jilid soft cover setelah 
proposal diujikan dan fiksasi hasilrevisi) 

4. Batas tepi (margin) dalam format portrait 
Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, 
diatur sebagai berikut: 


Tepi atas :3 cm 
Tepi bawah : 3 cm 
Tepi kiri :4 cm 
Tepi kanan :3 cm 


an Tp 


5. Halaman 
a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul, halaman pengesahan sampai dengan 
daftar lampiran diberi halaman dengan angka Romawi kecil. Contoh i,ii,iii,iv dst. 
b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pengantar (Bab I) sampai ke halaman 
terakhir menggunakan angka sebagai nomor halaman. Contoh: 1,2,3,4...dst 
c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab 
pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di 
bagian tengah bawah. 
6. Tabel (daftar) 
Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka dan keterangan table , diletakkan dibagian 
atas tabel (times new roman 10 prt) 


7. Gambar 
1) Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan) 
2) Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar 
tanpa diakhiri dengan tanda titik 
3) Gambar tidak dipenggal 
4) Keterangan gambar ditulis pada tempat yang kosong di dalam gambar dan 
jangan dihalaman lain 


5) Ukuran gambar disesuaikan sewajarnya (jangan terlalu kurus atau terlalau 
gemuk) 

6) Letak gambar diatur simetris 

7) Contoh penulisan keterangan gambar sebagai berikut 


Contoh Gambar 


Gb.12 M. Suswanto. Cahaya Malam, 2019 
Cat akrilik di Kanvas, 40 x 50cm,( Sumber : Dokumentasi Penulis) 
Caption in ditulis dengan ukuran huruf 10 pt, 1 spasi 


8) Bahasa 

a. Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia baku. 

b. Bentuk kalimat : kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Hubungan antara 
subjek (S), predikat (P), objek(0), dan keterangan (K) harus jelas. Kalimat-kalimat 
tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua, (saya, aku, kami, Kita, 
engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif di-. Pada penyajian ucapan 
terima kasih atau prakata, saya diganti dengan penulis. Gunakan Buku Pedoman 
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (berlaku sejak 2015) berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.50 Tahun 2015, 
Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 
Kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa dan Depdiknas. 

9) Istilah 

a. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan 

b. Jika terpaksa harus menggunakan istilah asing maka diketik dengan huruf miring 
10) Pedoman Teknik Penulisan 


11. Kutipan 


Kutipan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu 


i. Kutipan langsung pendek. Kutipan ini dilakukan dengan cara mengutip langsung dari 
sumber acuan. tanpa mengalami perubahan bahasa dan tata tulis. Kutipan langsung 
pendek ditulis maksimal 3 (tiga) baris, dua spasi diapit tanda kutip (”.....”), langsung 
dijalin dengan teks, diakhiri superskrip footnote. 

ii. Kutipan langsung panjang. Kutipan ini ditulis lebih dari 3 (tiga) baris, satu spasi, baris 
pertama masuk dari margin 7 huruf, baris kedua dan selanjutnya masuk 4 (empat) huruf, 
tidak diapit tanda kutip (”.....”) diakhiri superskrip footnote. 

iii. Kutipan tidak langsung (parafrase) pendek. Kutipan tidak langsung dilakukan dengan 
cara mengutip inti sarinya saja. Biasanya kutipan ini disebut juga kutipan konsep. 
Kutipan tidak langsung pendek terdiri dari satu alinea, ditulis dua spasi, diapit tanda 
kutip langsung dijalin dengan teks dan diakhiri dengan superskrip footnote 


iv. Kutipan tidak langsung (parafrase) panjang. Kutipan lebih dari satu alinea, ditulis dua 
spasi, diapit tanda kutip langsung dijalin dengan teks, diakhiri superskrip footnote. 
12. Daftar Pustaka 
Penulisan Daftar Pustaka Menggunakan Bentuk Sebagai Berikut: 
Setiap daftar pustaka harus dituliskan dengan kriteria sebagai berikut: 
l. Diurutkan sesuai abjad 
J. Nama pengarang dibalik, nama keluarga di depan 
K. Jarak 2 spasi untuk antar buku 
L. Jarak 1 spasi untuk satu sumber 
Contoh penulisan daftar pustaka: 


1) Dari Buku 
Ebdi, Sadjiman. 2010. Nirmana Elemen-Elemen Seni dan Desain. Jalasutra: 
Yogyakarta 


Feldman,E.B,(1967) : Art As Image And Idea, Prince-Hall,INC., Englewood Cliff, 
New Jersey 


Suryajaya, Martin. 2016. Sejarah Estetika: Era Klasik sampai Kontemporer. 
Gang Kabel Taman Semanan Indah: Jakarta. 


2) Dari Jurnal 
Hendriana & Rudi Nababan. (April- Juni 2012), “Parole, Sintagmatik, dan 
Paradigmatik Motif Batik Mega Mendung”, Jurnal Seni & 
Budaya Panggung, 22/02, STSI, Bandung. 


Kusuma, Wardani. (Desember 2011), “Gaya Seni Hindu-Jawa pada Tata 
Ruang Keraton Yogyakarta”, Dimensi Interior, 9/2, 108-118, 
Universitas Kristen Petra, Surabaya. 


3) Dari Surat Kabar 


Daulay, Hamdan, "Soal Keadilan dan Kenaikan Gaji PNS" dalam Kedaulatan 
Rakyat, Yogyakarta, Kamis, 30 Maret 2000 


4) Dari Kamus 


Moeliono, Anton M. (ed.). 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: 
Jakarta. 


5) Dari Website 





www.kompas.com/beritadesainiklan (diakses penulis pada tanggal 17 Februari 2019, 
jam 15.30 WIB) 


A.3. SUMBER ACUAN 


Sumber acuan dapat berupa buku, jurnal, majalah, buletin, wawancara atau media elektronik 
dan lain-lain yang sesuai dengan lingkup dan permasalahan. Khusus pengambilan acuan dari 
situs-situs (website) resmi di internet maksimal 20%. 


Contoh Halaman Depan proposal Tugas Akhirv -Penelitian/Pengkajian 


JUDUL TUGAS AKHIR 


(Times New Roman 16 pt bold spasi 1,5) 


PROPOSAL TUGAS AKHIR PENELITIAN 


(times New roman 14 pt) 





Disusun Oleh: 


(Times New Roman 12 pt) 


Nama Mahasiswa 


NIM 
(Times New Roman 12 pt bold spasi 1,5) 


PROGRAM STUDI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
FAKULTAS TENIK 
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF 
2021 


(Times New Roman 14 pt bold spasi 1,5) 


Contoh Halaman Depan proposal Tugas Akhirv -Penelitian/Pengkajian 


JUDUL TUGAS AKHIR 


(Times New Roman 16 pt bold spasi 1,5) 


PROPOSAL TUGAS AKHIR PERANCANGAN/PENCIPTAAN 


(times New roman 14 pt) 





Disusun Oleh: 


(Times New Roman 12 pt) 


Nama Mahasiswa 
NIM 
(Times New Roman 12 pt bold spasi 1,5) 


PROGRAM STUDI S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 
FAKULTAS TENIK 
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF 
2021 


(Times New Roman 14 pt bold spasi 1,5 


Contoh Halaman Pengesahan Proposal TA Tugas Akhir untuk diujikan 


LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR 


JUDUL 


(Judul Times New Roman 14 pt bold) 


Diajukan Oleh 







Pembimbing 1 


Nama dan gelar Nama dan gelar 
NIDN NIDN. 


Mengetahui, 


Ketua Program Studi 
Desain Komunikasi Visual 


